Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 



{Pelajaran Ketiga Puluh Satu} 



MATAN: 




Berkata penulis rahimahullah: 

3. Fi'il Mudhari: Fi'il yang diawalnya terdapat salah satu huruf dari huruf tambahan yang empat 
yang terkumpul dalam perkataanmu "ANAYTU (Alif, Nun, Ya dan Ta). Fi'il Mudhari' di Rafa 
(huruf akhirnya) selama-lamanya, kecuali jika masuk padanya 'Aamil Nashab dan 'Amil 
Jazem. 



U Penjelasan: 

Fi'il Mudhari' adalah Fi'il yang diawalnya terdapat salah satu huruf dari huruf tambahan yang 
empat yang terkumpul dalam perkataanmu "ANAYTU (Alif, Nun, Ya dan Ta). 
Fi'il Mudhari' memiliki dua hukum: 

1. Fi'il Mudhari' ditinjau dari huruf awalnya, dia tidak terlepas dari salah satu dari empat huruf 
Mudhara'ah; Alif, Nun, Ya dan Ta. Disingkat "ANAYTU" 
Contoh yang berawalan Alif: 



Aku sedang/akan pergi 



Aku sedang/akan memukul 



Aku sedang/akan duduk 



Contoh yang berawalan Nun: 



Kami sedang/akan memahami 



artikel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 



Kami sedang/akan duduk 
Kami sedang/akan menolong 

Contoh yang berawalan Ya: 

Dia (Ik) sedang/akan bermain 

y 

Dia (Ik) sedang/akan mencuci 
Dia (Ik) sedang/akan tidur 

Contoh yang berawalan Ta: 

il jS 

Kamu (Ik) sedang/akan meninggalkan atau dia (pr) sedang/akan meninggalkan 

y 

Kamu (Ik) sedang/akan berakal atau dia (pr) sedang/akan berakal 

y J'V^ 

Kamu (Ik) sedang/akan menulis atau dia (pr) sedang/akan menulis 
2. Fi'il Mudhari' ditinjau dari huruf akhirnya, maka dia terkadang Mabni dan terkadang Mu'rab, 
dan ini yang mayoritas kita dapatkan. 

Adapun Fi'il Mudhari' yang Mabni, maka dia memiliki dua keadaan; 

a. Mabni diatas Sukun, yaitu jika Huruf akhirnya bersambung dengan Nun Niswah. 

{233s 'j*j>°J. oioJi^ij 

Fi'il Mudhari' pada ayat diatas (cj^Ji) Mabni diatas Sukun, karena dia bersambung 
dengan Nun Niswah. 

b. Mabni diatas Fathah, yaitu jika Huruf akhirnya bersambung dengan Nun Taukid. 



artikel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 



Fi'il Mudhari' pada ayat diatas (Cn-J^) Mabni diatas Fathah, karena dia bersambung 
dengan Nun Taukid. 

Adapun Fi'il Mudhari' yang Mu'rab, apabila Huruf akhirnya tidak bersambung dengan Nun 

Niswah dan tidak pula dengan Nun Taukid; 

Fi'il Mudhari' yang Mu'rab memiliki dua keadaan; 

a. Mu'rab dengan Harakat, jika Huruf akhirnya tidak bersambung dengan Alif Tatsniyah, 
Wawu Jama'ah dan Ya Mukhathabah. 



'A. — u-j^t °c) ~ 



» » 0 s 



(A r 1 ~~ (A °c) ~ (A 

Dua Fi'il Mudhari' diatas semua Mu'rab dengan Harakat. 
b. Mu'rab dengan huruf; jika Huruf akhirnya bersambung dengan Alif Tatsniyah, Wawu 
Jama'ah dan Ya Mukhathabah. 

Tiga Fi'il Mudhari' diatas semua Mu'rab dengan Huruf. 
Bersambung ke pelajaran berikutnya in syaa Allah. Waffaqallahul jami' li kulli khoirin. 



Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 21 Jumadal Ula 1436/ 10 April 2015_di kota 

Ambon Manise. 



WA. FORUM KIS 



artikel : www.pelajaranforumkis.com 



